Nomor 

Lamp 

Hal 



022/ UTS/ 1 1/2012 Jakarta, 01 Maret 2012 

Rencana Recruitment Gelombang ke 2 



Kepada yth, 

Ketua Bursa Kerja Khusus 

SM KN 1 Blitar 

di tempat 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan rencana recruitment gelombang ke 2 untuk kebutuhan calon siswa UTSCHOOL 
dengan program pendidikan Mekanikdan Operator Alat-Alat Berat baik Reguler M aupun Non Reguler 
kami sampaikan bahwa: 

1. Pelaksanaan Test akan kami tempatkan di SM KN 1 Blitar dengan calon Gabungan alumni dari: 
- SM K N 1 Blitar dan sekitarnya baik SM K Negeri maupun swasta dan SM U atau M A 

2. J urusan untuk SM K adalah Tektik Otomitif, Teknik M esin dan Teknik Listrik arus kuat 
JurusanuntukSMU/MAadalahlPA 

3. Tinggi Badan tidak boleh kurang dari 164 CM 

4. Tidak Berkacamata, Butawarna dan Bertato 

5. Batasusia maksimum 21tahun pas 

6. Nilai raport/ljazah khusus Matematika minimal 7 (tujuh) 

Daftar siswanya mohon dikirim dengan format sebagai berikut: 



NO NAMA JURUSAN ASALSEKOLAH TINGGI BADAN TGLLAHIR 



Kepada Ketua Bursa Kerja Khusus SM KN 1 Blitar mohon dapat membantu Bursa Kerja Khusus yang 
lainnya dan segera mengirimkan data tersebut ke alamat kami kbprayitno(3) yahoo, com atau 
kbprayitno(5)unitedtractors,com guna memastikan dan membuat jadual pelaksanaan test. 

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik kami haturkan terimakasih. 



Hormat kami, 
ttd 

Djuni Utami 

Direktur Kemahasiswaan 



